KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KABUPATEN ACEH BARAT 


PENGUMUMAN 
NOMOR : 2250/PL.02.2-Pu/1105/2024 


TENTANG 
VISI DAN MISI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT 
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati 


dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat mengumumkan visi 
dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, sebagai berikut: 


PASANGAN CALON 
BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI 


1 TARMIZI. S.P., M.M. 


PARTAI 
POLITIK 
PENGUSUL 


PA, PAN, 


NO VISI MISI 


= 


- SAID FADHEIL, S.H. GERINDRA, 
DEMOKRAT, 


PKS 


“Mewujudkan Aceh Barat 

Maju Melalui Pembangu- 

nan Berkelanjutan yang 
Berlandaskan Syariat 


. Mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi 


guna meningkatkan daya saing Kabupaten Aceh 
Barat 


. Transformasi tata kelola pemerintahan guna 


Islam” mewujudkan pemerintahan yang bersih, akunt- 


abel dan transparan. 
lam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat 

4. Meningkatkan pemerataan pembangunan 
diseluruh wilayah Aceh Barat 

5. Optimalisasi pemanfaatan Sumberdaya Alam 
dengan memperhatikan ketahanan bencana 
dan kelestarian lingkungan hidup. 

6. Mengembangkan dan melestarikan budaya 
Aceh. 

7. Meningkatkan peran pemuda dalam upaya 
mewujudkan percepatan pembangunan. 


2 |H. KAMARUDDIN, S.E. 
- ADI ARIYADI 


GOLKAR, NAS- 
DEM, PNA 


"Terwujudnya Mas- Tl 
yarakat Aceh Barat 
yang Harmonis, Agamis, 
Kompetitif, Amanah dan |2. 

Mandiri” 


Membentuk masyarakat yang beriman, ber- 
taqwa, beradab, dan berakhlak mulia berlan- 
daskan syariat Islam. 

Menjaga keharmonisan dalam kehidupan mas- 

yarakat yang beradat dan berbudaya. 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 
handal, berpendidikan, berwawasan, kompetitif, 
dan sehat. 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
profesional, akuntabel, kolaboratif, partisipatif, 
inovatif, responsif, dan berkeadilan. 

5. Memperkuat kemandirian sistem Perkonomian 

masyarakat dan meningkatan PAD yang berbasis 

keunggulan daerah. 


Ket : Nomor urut pada tabel adalah urutan pada pengajuan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat 
Pemilihan Tahun 2024 


Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil 
Bupati Aceh Barat Pemilihan Tahun 2024 pada masa tanggapan masyarakat tanggal 15 s.d. 18 September 2024 
melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: https://infopemilu.kpu.go.id dalam fitur “tanggapan” 
dan/atau secara langsung ke Kantor KIP Kabupaten Aceh Barat dengan alamat di Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee 
Nomor 31 Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. 


Demikian diumumkan untuk diketahui. 

Dikeluarkan di : Meulaboh 

Pada tanggal : 15 September 2024 
KETUA/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
z ABDPATEN ACEH BARAT, 


/ 
KABUPATEN 2 
Z | KA | 


